WikipediA 


Bahasa Nahuatl 


Nahuatl (nahuatl ['na: .watl])^ adalah suatu istilah 
berlaku untuk suatu kelompok berbagai dialek dan bahasa 
terkait dari bangsa Aztek® keluarga bahasa cabang Uto- 
Aztecan, berasal dari pusat Meksiko. Dituturkan oleh 
lebih dari 1,5 juta orang-orang di Meksiko, dan di bawah 
"Hukum hak Ilmu bahasa" Nahuatl dikenali sebagai 
"bahasa nasional" yang mempunyai "status" yang sama di 
Meksiko seperti Bahasa Spanyol dan bahasa lainnya 
berasal dari pribumi Meksiko [1] (http://www.sep.gob.rn 
x/work/resources/LocalContent/62817/12/ley_gen_derech 

os_ling_indigenas_2.htm). Nahuatl dikenal di luar 
Meksiko terutama sekali karena bangsa Aztec berbicara 
Nahuatl, suatu varian sekarang dikenal sebagai Nahuatl 
klasik. 

Ikhtisar 


Nahuatl adalah (bersama dengan Bahasa Maya) salah satu 
bahasa yang paling banyak dituturkan di keluarga bahasa 
Pribumi Amerika di Meksiko dan di Amerika utara secara 
keseluruhan. Seperti halnya dengan bahasa pribumi 
Meksiko lainnya, banyak dari para pembicara Nahuatl 
adalah dwibahasa, mempunyai pengetahuan bahasa 
Spanyol. Pada masa lalu, cukup banyak para pembicara 
Nahuatl di luar Lembah Meksiko mengenal bahasa dua 
bahasa selain dari Spanyol, menuturkan Nahuatl, sebagai 
bahasa ibu mereka, dan beberapa bahasa pribumi lainnya. 

Suatu contoh penutur dwi bahasa terkenal adalah 
Malintzin (" La Malinche"), perempuan pribumi yang 
menerjemahkan antara Nahuatl dan Bahasa Maya (Ia 
kemudiannya mempelajari Bahasa Spanyol juga) untuk 
Hernan Cortes. 

Diperkirakan ada 1,5 juta orang-orang yang berbicara satu 
atau lebih Dialek Nahuatl, sebagian dari berbagai dialek 
ini tak dapat dipahami satu sama lain. Semua dari dialek 
ini menunjukkan pengaruh dari bahasa Spanyol dalam 
berbagai derajat tingkat, beberapa di antaranya jauh lebih 
terpengamh dibanding yang lain. Tidak ada saupun dialek 
modern yang serupa dengan Nahuatl klasik, tetapi yang 
dituturkan di sekitar Lembah Meksiko biasanya lebih 
mirip dengan ijahuatl Klasik dibanding dengan yang 
lainnya. 

Sering istilah Nahuatl digunakan secara rinci berkenaan dengan 
Nahuatl klasik, bahasa administratif kerajaan Aztec. Aztecs telah 

didahului dan dikelilingi oleh budaya dengan bahasa Nahuatl lainnya, yang bahsanya pasti berbeda sedikit 



Nahuatl 


Aztek, Meksikano 

Mexihcacopa, Nahuatlahtolli, 
Macehuallahtolli 

Dituturkan d 

Meksiko 

Wilayah 

Negara bagian Meksiko, 

Puebla, Veracruz, Hidalgo, 
Guerrero, Morelos, Tlaxcala, 
Oaxaca, Michoacan, Durango 
(negara bagian), 
dan para perantau di Amerika 
Serikat, El Salvador, 

Guatemala dan Kanada 

Etnis 

Suku Nahua 

Rumpun 

bahasa 

Uto-Aztek 

■ Nahua 


■ Nahuatl 

Bentuk awal 

Proto-Nahua 


■ Nahuatl 

Dialek 

Barat 

Timur 

Huasteca 

Tengah 


Status resmi 

Bahasa 
resmi di 

Meksiko 

Diatur oleh 

Instituto Nacional de Lenguas 


Indigenas 


Kode bahasa 

ISO 639-2 

nah 

ISO 639-3 

nci Nahuatl Klasik 

Glottolog 

aztel 234 (http://glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/azte 


1234) (Aztec)W 


Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Nahuatl 













































dengan mereka. Kebudayaan ini meliputi Tepaneca, Acolhua, Tlaxcalteca, dan Xochimilca; dan Nahuatl 
barangkali salah satu bahasa yang dituturkan di Teotihuacan. Ketika kelompok ini menjadi utama, Nahuatl, 
dan terutamanya Nahuatl klasik setelah keadaan berkuasa Aztec kerajaan, telah digunakan sebagai bahasa 
penghubung di Amerika Tengah permulaan dari abad ke-12 sampai abad ke-16, di mana waktu pengaruh 
dan keunggulannya telah diatasi oleh penaklukan Meksiko oleh Spanyol. Karena kita hanya mempunyai 
dokumentasi yang tersedia dari waktu itu, dan karena Spanyol dihadapkan terutamanya dengan Mexica di 
administrati mereka, aktivitas ilmiah dan religius, Nahuatl klasik adalah awal format bahasa rjahuatl yang 
paling tersedia, dan yang paling bergengsi. 


Referensi 


1. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Aztec". Glottolog 
4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 

2. A Kata ini mempunyai beberapa variasi pengejaan, yang meliputi: Nahuatl, Naoatl, Nauatl, 
Nahuatl, Nawatl. Pada bahasa Spanyol Meksiko ejaan standar adalah nahuatl dengan suatu 
aksen pada suku kata yang pertama. (N huruf kecil sebab Spanyol tidak mengkapitalkan 
nama bahasa.) 

3. A juga disebut Nahuan. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Nahuatl&oldid=14602749" 


Halaman ini terakhir diubah pada 21 Desember 2018, pukul 06.25. 

Teks tersedia di bawah Lisensj Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 





